Analysis of Factor Affecting Unemployment in Banten Province 
2015-2019 


By Muhammad Diaz Danindra 


Abstract 


The problem of unemployment is a problem that always exists in the economic 
development process of a developing country, including Indonesia. One of the 
biggest contributors to the unemployment rate in Indonesia is Banten Province, 
which has the highest number of unemployed during 2015-2019. The problem of 
high unemployment will cause obstacles to the process of economic development 
and social aspects in Banten Province. The guality of human resources, 
investment and government policies that regulate the prevailing wage provisions 
which can relate to the number of existing unemployed. This study was conducted 
with the aim of seeing whether there is a relationship between the human 
development index, minimum wage and investment on the total unemployment 
rate in Banten Province. This research was conducted using panel data analysis 
method using the best approach Fixed Effect Model. This research uses 
Regency/City objects in Banten Province in 2015-2019. The results of this study 
concluded that (1) the human development index variable has a positive 
relationship with the unemployment rate in Banten Province (2) the minimum 
wage variable has a negative relationship with the unemployment rate in Banten 
Province (3) the investment variable has a positive relationship with 
unemployment rate in Banten Province. 


Keywords : Unemployment Rate, Human Development Indeks (HDI), Minimum 
Wage and Investment 


vi 


Analisis Faktor-Faktor Pengangguran di Kabupaten/Kota 
Provinsi Banten Tahun 2015-2019 


Oleh Muhammad Diaz Danindra 


Abstrak 


Permasalahan pengangguran yaitu suatu permasalahan yang selalu ada dalam 
proses pembangunan perekonoian suatu negara berkembang tidak terkecuali di 
Indonesia. penyumbang tingkat pengangguran tersbesar di Indoensia salah 
satunya berada pada Provinsi Banten yang memiliki jumlah pengangguran 
tertinggi selama 2015-2019. Permasalahan tingkat pengangguran yang tinggi akan 
menyebabkan penghambat bagi proses pembangunan perekonomian dan aspek 
sosial dalam Provinsi Banten. Kualitas sumber daya manusia, investasi dan 
kebijakan pemerintah yang mengatur tentang ketentuan upah yang berlaku Yng 
dapat berhubungan dengan jumlah pengangguran yang ada. Penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan melihat adakah hubungnan yang terjadi antara indeks 
pembangunan manusia, upah minimum dan investasi terhadap jumlah tingkat 
pengangguran yang berada pada Provinsi Banten. Penelitian ini dilakukan dengan 
metode analisis data panel yang menggunakan pendekatan terbaik Fixed Effect 
Model. Penelitian ini menggunakan objek Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 
pada tahun 2015-2019. Pada hasil penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa 
(l) variabel indeks pembangunan manusia mempunyai hubungan yang positif 
dengan tingkat pengangguran pada Provinsi Banten (2) variabel upah minimum 
mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkat pengangguran pada Provinsi 
Banten (3) variabel investasi mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat 
pengangguran pada Provinsi Banten. 


Kata Kunci : Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah 
Minimum Kabupaten/Kota dan Investasi 


vii 


